


Become One

by Kill-Name



Category: Screenplays
Genre: Crime, Humor
Language: Indonesian
Status: In-Progress
Published: 2016-04-21 16:34:42
Updated: 2016-04-21 16:34:42
Packaged: 2016-04-27 13:58:55
Rating: M
Chapters: 1
Words: 439
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: [Prolog] Awalnya semua terasa biasa saja, hingga Daehyun mendapatkan secarik kertas berisikan kode biner dan ia diberi perintah untuk memecahkannya—jika tidak, Youngjae akan mati. Tanpa disangkanya secarik kertas tersebut akan mengubah hidupnya sedikit demi sedikit. {pairing : DaeJae-ChanBaek}





	Become One

**Become One : Prolog**

**Disclaimer : **Fic ini milikku, tapi semua anggota B.A.P dan yang nyempil bukan milikku—atau belum? O_O

.

.

.

* * *

><p>~Happy Reading~<p>

* * *

><p>"Ini tempatnya?"<p>

_**"****Ya, dan pastikan kau selamat, Jung."**_

"HOHOHO, aku pasti akan pulang dengan selamat, sayangku~"

_**"****... katakan sekali lagi, celana dalam melayang."**_

"Aih~ Aku tahu kau sedang merona sekarang."

_**"****Memangnya kau—bzztt—YA! CHOI JUNHONG!—bzztt—Daehyun hyung! Youngjae hyung sedang merona parah lho~"**_

"Pfft—i know, Choi. Titip salam ke Youngjae. Aku berangkat."

_**"Oke, good luck!"**_

PIP!

Lelaki berkulit tan itu menghembuskan napas keras. Ponselnya ia masukkan ke dalam saku dan berdiri dari duduknya. "Yosh, saatnya bekerja!" seru lelaki bernama Jung Daehyun itu dengan tangan yang mengepal erat, berusaha menyemangati dirinya sendiri.

TRING!

_'Siapa? Ah, mungkin Youngjae,' _batin Daehyun. Ia mengambil kembali ponsel miliknya dan melihat pesan yang baru saja masuk.

**From : **jaeunyu

**Subject : **ASTAGA, ASTAGA. SI BBANG ITU MENGIRIMKAN INI KE EMAILKU!

_"01110100. Itu kodenya, Dae. Artinya, 't'. CEPATLAH PULAAANG ;_; Kalau kau terluka, cheesecakemu menghilaaang~ :D"_

"WHAT—CHEESECAKE?!"

... sepertinya sekarang Jung Daehyun kembali bersemangat, heuheuheu.

.

.

.

Tap! Tap!

"Disini tempatnya ya? Kumuh sekali," gumam Daehyun lirih. Menyingkirkan beberapa perabotan yang menghalangi jalannya dan menggerutu kecil adalah kegiatannya saat ini. Berada di sebuah gudang yang sangat kumuh—terbukti dengan berbagai macam serangga di dalamnya—membuat ia terkadang mengernyit jijik.

Dan kenapa ada darah disini—forget it.

Tap! Tap!

Ia melanjutkan langkahnya, semakin memasuki ruangan itu.

Tap!

Langkahnya terhenti karena ada seseorang yang berjarak beberapa meter di depannya dengan tangan yang menggenggam sebilah pisau. Oh, pengganggu rupanya.

Daehyun menyeringai lebar.

**"Ayo kita akhiri disini, Bang Yongguk."**

Seseorang yang dipanggil Yongguk itu berjalan mendekatinya dengan pisau yang teracung ke depan. Tatapannya seperti hendak membunuh Daehyun dan bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan.

**"Kau pasti akan mati, Jung Daehyun."**

* * *

><p><strong>To Be Continued<strong>

* * *

><p><strong>[kn]**

... apa ini?

So, to-the-point, aku minta maaf karena menghapus FF Without You tanpa izin kalian. Ada alasan dibaliknya. Dan aku disini, akan mengulangi segalanya dari awal lagi. Dengan nama baru dan gaya penulisan yang baru. Kenapa aku tidak menggunakan kata 'saya' lagi? Karena—sebenarnya, it's not my style. Aku ingin menjadi diri sendiri ajah ;D

Uhm, btw, entah kenapa aku bikin pair DaeJae ;_; Duh, setelah lihat video-oh-siapa-namamu-aku-lupa-dan-demi-cheesecake-mereka-banyak-momentnya, tiba-tiba ingin bikin FF pair DaeJae~ Ntar aku sempilin ChanBaek kok, tenang aja (sudah pasti, dua otp bersatu, duh, surga dunia).

Oh ya, SELAMAT HARI KARTINI~ EMANSIPASI WANITA, CIHUUUY~ Dan, habede Himchan .-. (udah lewat wuy).

Ngomong-ngomong, kritik dan saran ataupun pujian (huwek) silahkan ditorehkan ke dalam kotak review, oke? I luv y'all~

Berminat untuk memberikan review? ;o;

THANKS BEFORE AND SEE YAAA~


End file.
